fj^jl! Cy>*jl\ &\ ^ 




GEMMA UNS 



GEMMA UNS 

(Gerakan Mahasiswa Menghafal Al-Qur'an Universitas Sebelas Maret) 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 

"Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." 

(HR. Bukhari) 



A. GAMBARAN UMUM 

GEMMA UNS (Gerakan Mahasiswa Menghafal Al Qur'an) merupakan salah satu program 
dari PPPA Daarul Qur'an pimpinan Ustadz Yusuf Mansur. Sebagai Universitas besar di 
Indonesia, UNS dipilih sebagai salah satu pelaksananya. GEMMA UNS telah di launching 
langsung oleh Ustadz Yusuf Mansur saat Tabligh Akbar Muharram 1434 Hijriyah bersama 
serangkaian acara Sebelah Maret Islamic Festival (SIFT) pada tanggal 24 November 2012. 
GEMMA UNS akan menjadi pusat kegiatan belajar dan menghafal Al-Qur'an di Universitas 
Sebelas Maret. 






B. TUJUAN 

1 . Membentuk Mahasiswa UNS yang Qur'ani 

2. Membentuk mahasiswa yang cerdas dan religius. 

3. Membentuk Mahasiswa penghafal Qur'an Universitas Sebelas Maret 

4. Sebagai Pusat belajar Al-Qur'an di Universitas Sebelas Maret 

5. Sarana persiapan mahasiswa dalam Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) 



C. SASARAN 

Sasaran peserta GEMMA UNS yaitu; 

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret sebanyak 800 mahasiswa yang nantinya akan 
dikelompokkan ke dalam kelas-kelas kecil. 



D. BENTUK PELAKSANAAN 

GEMMA UNS membuka 2 program yang dilaksanakan secara rutin diantaranya : 

1. Tahsin 

Program tahsin dibuka untuk mahasiswa yang ingin belajar atau memperbaiki bacaan Al- 
Qur'an. 

• Pelaksanaan : 

a) Setiap hari Sabtu, ada 3 shift 

(shift I jam 08.30-10.00; shift II jam 10.00-11.30; shift III jam 12.30-14.00) 

b) Durasi Waktu : 90 menit/pertemuan 

c) 1 firqoh/kelompok ada 10 orang dan 1 ustadz/ah 

d) Penempatan shift ditentukan oleh tingkatan mahasiswa dalam tahsin 






(Misalnya, yang belum mengenal huruf hijaiyyah ditempatkan di kelas yang berbeda 
dengan yang sudah mengenal huruf hijaiyyah namun tajwidnya belum benar, dsb) 

e) Mekanisme : pengajar memberikan materi-materi dan langsung di praktekkan dalam 
bacaan 

f) Tempat : Masjid Nurul Huda UNS 

• Rujukan : Diperbolehkan menggunakan metode apapun 

• Syarat menjadi peserta 

a) Mahasiswa muslim UNS 

b) Mengisi formulir yang telah disediakan oleh TIM GEMMA 

c) Bersungguh-sungguh mengikuti 

d) Mempraktekkan dalam bacaan Al-Qur'an 

e) Meluangkan waktunya untuk pertemuan tiap pekan sekali 

• Tabungan akhirat : Rp. 8.000,-/bulan 

• Tata tertib 

a) Peserta mengunakan pakaian sopan seperti kuliah (formal) 

b) Menjaga adab pertemuan 

c) Berdoa sebelum memulai kegiatan dan sesudahnya 

2. Tahfizh 

a) One day one ayat 

Dengan menghafal satu hari satu ayat 

• Pelaksanaan : 

- Hari Senin-Jum'at ziyadah (setor menambah hafalan) kepada Tentor di UNS 






- Hari Sabtu muroja'ah (mengulang hafalan harian) kepada Ustadz/Ustadzah yang 
diadakan secara bersama-sama. 

• Durasi Waktu : pagi-sore 

• Mekanisme : 

- Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok setoran hafalan dengan 1 tentor. 

- Peserta menyetorkan hafalan kepada tentor masing-masing setiap harinya. 

• Tempat : Masjid Nurul Huda UNS 

• Rujukan : Al-Qur'an standar Madinah, Mushaf Utsmani atau Syamil 

• Syarat menjadi peserta 

a) Mahasiswa muslim UNS 

b) Mengisi formulir yang telah disediakan oleh TIM GEMMA 

c) Bersungguh-sungguh mengikuti 

d) Berusaha istiqomah dalam setiap kegiatan dan setoran hapalan 

e) Meluangkan waktunya untuk pertemuan muroja'ah tiap pekan sekali 

• Tabungan akhirat : Rp. 8.000,-/bulan 

• Tata tertib 

a) Peserta mengunakan pakaian sopan seperti kuliah (formal) 

b) Menjaga adab pertemuan 

c) Berdoa sebelum memulai kegiatan dan sesudahnya 

b) Paket 1 juz 

Peserta memilih menghafal 1 juz. Dalam program ini, tidak hams setiap hari bertatap 
muka. 



Paket 1 juz ini harus selesai dalam waktu 1 periode TIM GEMMA 






• Pelaksanaan : 

- Hari Senin-Jum'at ziyadah (setor menambah hafalan) kepada Tentor di UNS 

- Hari Sabtu muroja'ah (mengulang hafalan harian) kepada Ustadz/Ustadzah yang 

diadakan secara bersama-sama. 

. Durasi Waktu : 1 juz dalam waktu 1 periode TIM GEMMA 2013 

• Mekanisme : 

- Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok setoran hafalan dengan 1 tentor. 

- Peserta menyetorkan hafalan kepada tentor masing-masing setiap harinya. 

• Tempat : Masjid Nural Huda UNS 

• Rujukan : Al-Qur'an standar Madinah, Mushaf Utsmani atau Syamil 

• Syarat menjadi peserta 

a) Mahasiswa muslim UNS 

b) Mengisi formulir yang telah disediakan oleh TIM GEMMA 

c) Bersungguh-sungguh mengikuti 

d) Berusaha istiqomah dalam setiap kegiatan dan setoran hafalan 

e) Meluangkan waktunya untuk pertemuan muroja'ah (mengulang hafalan harian) tiap 
pekan sekali 

• Tabungan akhirat : Rp. 8.000,-/bulan 

• Tata tertib 

a) Peserta mengunakan pakaian sopan seperti kuliah (formal) 

b) Menjaga adab pertemuan 

c) Berdoa sebelum memulai kegiatan dan sesudahnya 



. _^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ . 



r 



■^ 



E. KERJASAMA 

TIM GEMMA UNS telah membuka kerjasama dengan beberapa pihak diantaranya, 

1 . PPPA Daarul Qur'an Surakarta pimpinan Ustadz Yusuf Mansur 

2. Lembaga Tahfizh di sekitar Solo 

F. KEPANITIAAN 

Dalam kepengurusan GEMMA dilaksanakan oleh TIM GEMMA. TIM 

GEMMA merupakan tim khusus JN UKMI UNS yang memfokuskan pada belajar Al- 

Qur'an dalam bentuk Tahsin dan Tafizh. 



"Yaa Allah, jadikan kami ahlul Qur'an yang selalu menjadikan Al-Qur'an sebagai pelita dalam 
kehidupan, istiqomah dalam melaksanakan perintah dan menjahui larangannya." 



